WikipediA 


Bahasa Xiang 


Bahasa Xiang atau Bahasa Hsiang (Hanzi sederhana: 
ia ; Hanzi tradisional: m ; Pinyin: xiang y U', Wade- 

Giles: hsiang yu ), juga dikenal sebagai Bahasa Hunan, 
adalah sekelompok bahasa yang sama dan secara historis 
terkait bahasa Tionghoa lisan, diucapkan terutama di 
provinsi Hunan, Guangxi , sebagian dari provinsi tetangga 
Guizhou dan Hubei. Para cendekiawan membagi Xiang 
menjadi lima subkelompok, Chang-Yi, Lou-Shao, 
Hengzhou, Chen-Xu dan Yong-Quan.® Di antara dialek- 
dialek itu, Lou-shao, juga dikenal sebagai Xiang kuno, 
masih menunjukkan tiga perbedaan dari konsonan hambat 
Bahasa Tiongkok Pertengahan, menjaga konsonan letup 
yang disuarakan , frikatif , dan afrikat. Xiang juga sangat 
dipengaruhi oleh Bahasa Mandarin, yang berbatasan 
dengan tiga dari empat sisi wilayah linguistik yang 
berbahasa Xiang, dan Gan di Provinsi Jiangxi, yang 
penduduknya sebagian besar berimigrasi ke Hunan 
selama Dinasti Ming.^ 

Orang-orang Hunan yang berbahasa ibu Xiang telah 
memainkan peran penting dalam sejarah Tiongkok 
Modern, terutama dalam gerakan-gerakan reformis dan 
revolusioner seperti Gerakan Penguatan Diri, Reformasi 
Ratusan Hari, Revolusi Xinhai^ dan Revolusi Komunis 
TiongkokBeberapa contoh penutur asli Xiang adalah 
Mao Zedong, Zuo Zongtang, Huang Xing , dan Ma Ying- 
jeou.lZ! 

Referensi 


1. A Mikael Parkvall, "Varldens 100 storsta sprak 
2007" (The World's 100 Largest Languages in 
2007), in Nationalencyklopedin 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Xiang Chinese". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

3. A Ifi, Ifi; (24 August 2005). E 

(fit) . ^-#(2005^113^): 261. 

4. A m. ^ m : S* 

}XH±X;^r". Af^l^l. Diarsipkan dari versi asli 
tanggal February 21, 2014. Diakses tanggal 17 
February 2014. 


Bahasa Xiang 

Bahasa Hsiang 
Bahasa Hunan 

mmmm 

M M 

"Bahasa Xiang" dalam aksara Han tradisional 
(kiri) dan aksara Han sederhana (kanan) 


Dituturkan di 

Republik Rakyat Tiongkok 

Wilayah 

Hunan tengah dan barat daya, 
Guangxi utara, sebagian 
Guizhou dan Hubei 

Etnis 

Orang Hunan 

Penutur 

bahasa 

38 juta (2007)W 

Rumpun 

Sino-Tibet 

bahasa 

■ Tionghoa 


■ Bahasa Xiang 

Dialek 

Xiang kuno 

Xiang baru 

Chen-Xu Xiang 

Hengzhou Xiang 

Yong-Quan Xiang 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

hsn 

Glottolog 

xianl251 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/xian 


1251)121 

Linguasfer 

79-AAA-e 

















































5. A Qi, Feng (October 2010). 

tfi5EW3MA. ££!$}!$ ( 20 ii^Hiosj). 

Diakses tanggal 17 February 2014. 

6. A Ma, Na. mm: %mm 

^A? . Diakses tanggal 17 

February 2014. 

7. A Liu, Shuangshuang (20 July 2005). 

H AfflffM MM Xinhua Net. 

Diakses tanggal 17 February 2014. 


Daftar pustaka 


■ "Xiangyu de fenqu" [The divisions of Xiang languages]. Fangyan: 261-270. 2005. 

■ Jiang, Junfeng (June 2006). Xiangxiang fangyan yuym yanjiu (http://cdmd.cnki.com.cn/Article/ 
CDMD-10542-2008132120.htm) (Thesis). Hunan Normal University. 
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10542-2008132120.htm. 

■ Kurpaska, Maria (2010). Chinese Language(s): A Look Through the Prism of "The Great 
Dictionary of Modern Chinese Dialects". Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-021914-2. 

■ Norman, Jerry (1988). Chinese. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 0- 
521-29653-6. 

■ Wu, Yunji (2005). A synchronic and diachronic study of the grammar of the Chinese Xiang 
dialects. Trends in linguistics. 162. Berlin, New York: Walter de Gruyter. ISBN 3-11-018366-8. 

■ Yan, Margaret Mian (2006). Introduction to Chinese Dialectology. LINCOM Europa. ISBN 978- 
3-89586-629-6. 

- Yang, Shifeng (*§B^) (1974). (1-2). ^^#^[^66 

#]. Taipei: ISBN 978-0009121760.. 

■ Yuan, Jiahua (1989) [1960]. Hanyu fangyan gaiyao [An introduction to Chinese 

dialects ]. Beijing: Wenzi gaige chubanshe 

■ Zhou, Zhenhe; You, Rujie (1986). Fangyan yu zhongguo wenhua [Dialects 

and Chinese culture ]. Shanghai Renmin Chubanshe. 


Pranala luar 


■ Xiang (http://www.omniglot.com/writing/xiang.htm) di Omniglot 

■ Gazetir Provinsi Hunan: dialek Ali (http://218.76.24.115/BookRead.aspx2booki 

d=201604080046) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Xiang&oldid=16537498" 


Halaman ini terakhir diubah pada 8 Februari 2020, pukul 05.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribusM3erbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
































